Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:00] 

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:00] 

hari ini merupakan hari biasa jadwal saya berbagi materi dengan kawan kawan semua 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:01] 

#kuliah_online_cilsy_03 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:01] 

Pada kuliah kali ini saya akan meneruskan materi kemarin mengenai subnetmask dan prefix, 
seperti yang saya sudah jelaskan kemarin prefix dan netmask berfungsi untuk menentukan 
berapakah host yang akan digunakan, begitupun dengan subnetmask hanya berbeda penulisan saja 

Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 20:02] 

Wa'alaykumussalam warahmatullahy wabarakatuh. 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:02] 

[Contoh 3] 

Jika kita mencari ip address yang memenuhi dengan menggunakan ip kelas B yaitu 130.30.1.1/16 
Maka jika diuraikan akan menjadi seperti berikut ini : 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:03] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:03] 

Maka ip yang diguanakn oleh host yaitu dari mulai 130.30.0.1 - 130.30.0.254 dengan jumlah host 
sekitar 509 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:04] 

Jadi jika kita simulasikan seperti ini 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:04] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:06] 

Mereka akan dapat berkomunikasi karena mereka berada pada host network yang sama dengan 
jumlah 16bit host dan 16bit network, jadi dari PCI, PC2, dan PC3 dapat saling berkomunikasi 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:06] 

Tetapi akan beda halnya jika kita merubah prefix atau subnetmask kelas B tersebut masuk kedalam 
kelas C 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:07] 

[Contoh 4] 

Jika kita mencari ip address yang memenuhi dengan menggunakan ip 130.30.1.1/24 
Maka jika diuraikan akan menjadi seperti berikut ini : 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:08] 

[ Photo ] 



Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:09] 

Maka ip yang diguanakn oleh host yaitu dari mulai 130.30.1.1 - 130.30.1.254 dengan jumlah host 
sekitar 254 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:09] 

Jika kita buat simulasi menjadi sebuah jaringan kecil maka akan terlihat seperti ini 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:09] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:11] 

Maka pada saat kita melakukan komunikasi dari PCI ke PC3 mereka tidak akan bisa berkomunikasi 
karena mereka berada pada netwok yang berbeda, yang dapat berkomunikasi hanyalah PCI dan 
PC2 saja, begitupun dengan PC2 ke PC3 mereka tidak dapat melakukan komunikasi karena ip 
130.30.1.0/24 sudah berada pada network yang berbeda dengan 130.30.3.1 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:11] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Oke silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kang ? 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:12] 

Silahkan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan ? 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:12] 

Jika tidak maka saya akan lanjutkan 

Mundofar, [07.08.16 20:12] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Untuk ip 130.30.1.1/16 

jumlah host 509? Kok sedikit kang? 

rahmat fitrah, [07.08.16 20:12] 
berbeda subnet tetap bisa komunikasi?? 

Mundofar, [07.08.16 20:13] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Waalaikumsalam kang 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:15] 

[In reply to Mundofar] 

Eh maaf saya ralat harusnya sekitar 65536, untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada link 
datasheet yang saya berikan minggu kemarin 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:17] 

[In reply to rahmat fitrah] 

Pada kasus yang saya pernah alami tidak bisa komunikasi pada saat berbeda subnet, akan tetapi tadi 
saya mencoba dalam simulasi bisa, asalkan sama networknya sama 
misalkan ip dengan 130.30.1.1/24 berkomunikasi dengan 130.30.1.2/16 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:18] 

Oke saya lanjut, adapaun contoh lainnya antara lain 



Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:18] 

[Contoh 5] 

Misalkan jika kita mencari ip address yang memenuhi dengan menggunakan ip kelas A yaitu 
10.10.10.1/24 

maka jika diuraikan akan menjadi seperti berikut ini : 

rahmat fitrah, [07.08.16 20:19] 
baikkang 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:19] 

[ Photo ] 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:19] 

Maka ip yang diguanakn oleh host yaitu dari mulai 10.10.10.1 - 10.10.10.254 dengan jumlah host 
sekitar 254. karena dia berada pada host yang lebih sedikiit 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:20] 

tidak hanya itu, kita juga bisa membuat IP Address kelas A tersebut berada pada kelas B dengan 
merubah subnetmask dan prefix IP yang dia miliki 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:21] 

Baik sudah 20menit silahkan kita berlanjut kepada sesi pertanyaan 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:22] 

[In reply to rahmat fitrah] 

Silahkan kang apa ada hal lain yang ditanyakan ? 

Mundofar, [07.08.16 20:27] 

[In reply to Tresna Widiyaman] 

Untuk mencari byknya host berarti bisa pakai rumus 2pangkat (n) dikurangi 2 ya? 

(n)=32-prefix? 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:29] 

[In reply to Mundofar] 

Iya kang kurang lebih seperti itu, karena memang cara mudah untuk mencarinya menggunakan 
rumus tersebut 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:40] 

Baiklah sudah 20meint, dengan ini saya nyatakan kuliah hari ini selesai 
#kuliah_online_cilsy_03 

Tresna Widiyaman, [07.08.16 20:40] 

Silahkan bila ada yang masih tidak paham bisa kita ngobrol ngobrol 
Ade Malsasa Akbar, [07.08.16 20:51] 

@tresna_linux terima kasih akang @tresna_linux atas kuliah hari ini. 

Lone Wolf, [07.08.16 20:51] 

[ Sticker ] 



agus (sdkv) IT support, [08.08.16 10:16] 
[ W Sticker ] 



